Subtema 3: 

Ayo Crntai Lingkungan 




Ayo Menulis 


Tumbuhan 

dan hewan dapat terus 
memberikan manfaat jika terawat 
dengan baik. 

Sayangnya, tidak semua orang 
memperhatikan hal ini. 


Kamu sudah berlatih membuat daftar pertanyaan dan menggunakannya 
saat wawancara. Bacalah hasil wawancaramu dan tuangkan dalam bentuk 
laporan. 

Pergunakanlah format laporan yang sudah diberikan oleh gurumu. 

Sampaikan laporanmu kepada gurumu untuk diberikan masukan. 

Pernahkah kamu berpetualang ke desa? Tanpa kita sadari, lingkungan alam 
memberikan manfaat bagi kehidupan kita. 

Bacalah teks di bawah ini. 


Perjalanan ke Desa 

Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri 
jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah 
pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada 
pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang 
sangat indah. 


Subtema 3: Ayo Cintai Lingkungan m 






Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. 
la mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan 
membawanya pulang. 

"Untuk apa daun-daun kering itu, Pak?" tanya Dayu. 

"Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo, ikut Bapak ke kebun!" jawab Pak 
Jajak. 



Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di 
sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak, 
seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi'. la juga 
memelihara kerbau untuk membajak 
sawah. 


Pak Jajak bercerita bahwa daun 
itu bahan campuran untuk 
membuat pupuk. Caranya, sampah 
daun kering itu dicampur dengan 
kotoran hewan ternak, ditumpuk, 
dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, 
campuran itu akan hancur 
menjadi pupuk alam yang 
disebut kompos. 


"Pupuk kompos i'm' 
disukai petam' karena 
murah, mudah dibuat, 
dan sangat baik untuk 
mem'ngkatkan hasil 
panen," jelas Pak Jajak. 


Apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap 
terjaga sehingga sumber daya alam bi'sa tetap seimbang. 

Dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan. 
Tentunya, kamu juga memiliki cerita petualangan seru. Misalnya, pengalaman 
kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumahmu, atau di saat liburan ke 
rumah sanak saudara. Tulislah cerita petualangan tersebut. 

Kebun Pak Jajak subur. Panen padi melimpah- Hewan ternaknya sehat dan 
gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. 

Sebagian hasil susu diolah menjadi yoghurt yang enakdan lebih mahal 
harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat 
tumbuhan dan ternaknya. 



Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 



Ayo, amati' gambar berikut. Beri'lah tanda centang (/) pada gambar yang 
menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. 




Dari gambardi atas, menurutmu bagaimanakah cin'-dn tumbuhan dan 
hewan yang terawat dan tidak terawat? 


Subtema 3: Ayo Cmtai' Li'ngkungan 










































































Bagai'mana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak 
terawat? 


r\ r. 


Tumbuhan 


Hewan 


J V 


Sikap perbuatan di atas adalah salah satu cara peduli lingkungan yang harus 
senantiasa ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukuratas 
nikmat Tuhan Yang Maha Esa sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang 
beradab dan teladan bagi lingkungannya. 


Ayo Berdiskusf 



Apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan menjadi terawat dan tidak 
terawat? Ceritakan pula akibat kondisi tersebut terhadap manusia! 


Diskusikan jawabanmu dengan teman kelompokmu. 


a 


Ayo Mencoba 


Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan 
lingkungan alam agarterjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan 


diri bersikap peduli lingkungan. Kemudian, mengajak teman dan anggota 
keluarga melakukan hal yang sama. 

Bersama dengan teman sekelasmu, pergilah ke luar kelas. Amati lingkungan 
sekolahmu. 




Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 












1. Bagaimana kondisi' taman di' sekolahmu? Apakah tanamannya terawat? 
Jelaskan! 

r \ 


V_ J 

2. Apakah halaman sekolahmu sudah bersi’h? Jelaskan. 

r \ 


V_ J 

3. Buatlah rencana dengan teman kelompokmu. Kamu dan temanmu akan 
menanam satu macam tanaman. Tanaman dapat ditempatkan di kaleng 
atau ember bekas. Tentukan tanaman yang akan ditanam, bagaimana 
caranya agar tanamanmu dapat tumbuh dengan baik. 

r \ 


V 


J 


Subtema 3: Ayo Cintai Lingkungan El 












Kamu 

dan temanmu 
sudah mencoba untuk 
menjaga lingkungan. 
Terapkanlah semangat cinta 
lingkungan di lingkungan 
rumahmu. 


Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Sudahkah kamu merasa melakukan 
kebiasaan baik terhadap lingkungan sekitar? Bukankah mensyukuri nikmat 
Tuhan salah satunya dengan merawat lingkungan dengan sebaik mungkin? 
Berikan tanda untuk sikap yang pernah kamu lakukan. 


Kegiatan 

Selalu 

Kadang- 

Kadang 

Tidak 

Pernah 

Menanam atau merawat tanaman di 
rumah/di sekolah 




Menyayangi hewan peliharaan 




Memanfaatkan sampah daun 




Senang diajak kerja bakti 




Mengingatkan teman yang membuang 
sampah sembarangan 




Membuang sampah pada tempatnya 





Kerja Sama dengan Orang Tua 



Diskusikan bersama orang tuamu tentang cara mencintai lingkungan. 

Diskusikan cara merawat tanaman agar lebih sehat dan indah, termasuk cara 
merawat hewan peliharaan (jika ada). 

Tulislah hasil diskusimu dan sampaikan besok kepada gurumu. 




>I<1 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 















Ayo Membaca 


Bagaimana 
cara kita mencintai 
lingkungan? Dapatkah 
kamu menyebutkan contoh- 
contohnya dalam kehidupan 
sehari-hari? 


Pergi ke Pasar 

Pulang sekolah, Udin, Lani dan 
Beni berkunjung ke pasar. Beni 
ingin membeli sapu ijuk titipan 
ibunya. Hari itu, pasar terlihat 
rame. Mereka masuk ke bagian 
dalam dan mencari penjual 
sapu ijuk. Tak berapa lama, 

Udin menutup hidungnya. 1a tak 
kuat menahan bau menusuk 



yang datang dari sampah yang 
berantakan di pasar. Lani dan 
Beni juga ikut menutup hidung 
mereka. Untungnya, penjual ijuk 
segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. 


"Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya." 
bisik Udin. 


"lya, Udin. Ayo kita pergiT'sahut Beni. 

"Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman?"tanya Lani. 

"Sepertinya, keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di 
tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khavvatir, pembeli bisa sakit" 

Subtema 3: Ayo Cintai Lingkungan 


















"Wah, kalau seperti im' terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air 
tidak lancar/'keluh Udin. "Apa yang harus kita lakukan, ya, teman-teman?" 

"Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya,"jawab Beni. 
Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. 
Hari itu, Lani, Beni dan Udin mendapat pengalaman berharga. 

Berdasarkan teks di atas jawablah pertanyaan berikut. 

1. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? 


_ J 

2. Mengapa pasarsangat bau? 


_ J 

3. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? 


_ J 

4. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? 

r \ 


_ J 

5. Menurutmu, apakah Lani, Beni dan Udin saat di pasar sudah terambil 
haknya? Jelaskan. 



Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 


J 



















6. Hak apa yang tidak di dapat oleh Lani, Beni', dan Udin ketika ke pasar? 

r 




_ / 

7. Menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarang 
sudah mengambil hakorang lain? Jelaskan? 

\ 


_y 

8. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? 

\ 


_ J 

9. Bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? 

r \ 



Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang 
bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah 
sembarang, kita sudah mengambil hak orang lain. 


Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Jelaskan 
4 contohnya. 

Mulailah dari cara yang bisa kamu lakukan di 
lingkunganmu. 


Subtema 3: Ayo Cintai Lingkungan 


















Contoh cara menjaga Ifngkungan 



















































Amatilah montase berikut! 



Diskusikan dengan kelompokmu. 

1. Bagaimana teknik membuat montase? 

N 


_ J 

2. Apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase? 

\ 


V. 


J 




Subtema 3: Ayo Cintai Lingkungan m 


















Karya montase di'hasilkan dari menggabungkan beberapa gambaryang 
sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu 
gambarbaru. Biasanya gambardiambil dari majalah atau koran bekas. 


Cara Membuat Montase 

1. Alat: gunting. 

2. Bahan: majalah, koran, gambar-gambar yang 
akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton, 
lem. 

3. Langkah-langkah 

• Potonglah gambar-gambar dari majalah yang 
akan dijadikan montase, misalkan badan dan 
kepala berbeda. 

• Guntinglah gambar tersebut yang dirasakan 
sudah cocok. 

• Tempelkan gambarpada buku gambaryang 
sudah disiapkan dengan menggunakan lem. 

• Lihat hasil montase yang dibuat. 



Buatlah montase dengan tema cintai lingkungan. lkuti langkah-langkah di 
atas. 

T 


Ayo Berlatih ® 


Dayu, Lani, Siti sudah selesai membuat montase. Mereka ingin membingkai 
montase buatannya. Setelah diukur, untuk satu montase membutuhkan 
83,7cm kayu bingkai. 

Hitunglah taksiran panjang seluruh kayu bingkai yang dibutuhkan. 


_ J 

Apakah caramu sama dengan temanmu? Jelaskan. 



Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 








Untuk melakukan perkalian desimal kita dapat menggunakan beberapa cara, 
diantaranya: 


Dibulatkan ke satuan terdekat 

Dibulatkan ke bilangan kelipatan 10 

19,45 x 2,4 

Hasil pembulatan 19,45 adalah 19,5 

Hasil pembulatan 2,4 adalah 2 

Hasil taksirannya 19,5 x 2 = 39 

19,45 x 2,4 

19,45 nilainya mendekati 20 

Hasil pembulatan 2,4 adalah 2 

Jadi hasil penaksiran perkaliannya 

20 x 2 = 40 


© Bagaimana dengan taksiran operasi pembagian. 

Diskusikan dengan kelompokmu. 

Hasil penaksiran 3,4 : 0,6 adalah 

r \ 


V_ J 

Perhatikan bilangan pada operasi 3,4 : 0,6. Ingatlah bahwa 36 habis dibagi 6. 
© Jadi penaksirannya 3,6 : 0,6 hasilnya 6. 

Latihan 

1. Hitunglah hasil penaksiran berikut. 

a. 31,5 x 2,3 d. 345,3 : 5 

b. 23,6 x 4,7 e. 41,7 : 4 

c. 12,6 x 8,6 f. 35,3 : 6 

2. Dayu mempunyai tali panjangnya 100 cm. la akan memotong tali 
sepanjang 9,6 cm. Taksirlah banyaknya potongan yang bisa dihasilkan. 

f \ 


V. 


J 


Subtema 3: Ayo Cmtai' Li'ngkungan m 











3. Adik mempunyai pita yang panjangnya 11,6 cm. Adik ingin membagi'nya 
menjadi 4 potong sama panjang. Taksirlah panjang setiap potongan. 


r 




_ J 

4. Harga satu kambing 1,7 juta rupiah. Taksirlah harga 5 ekor kambing 


_ J 

5. Harga satu meter kain adalah 120 ribu rupiah. Taksirlah harga 1,75 cm 
kain. 


_ J 


6. Buatlah dua soal cerita dan selesaikan sendiri soal cerita buatanmu. 


Soal 

Jawaban 




IKl Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 











Soal 

Jawaban 




Ayo Renungkan 


Apa yang kamu pelajari hari ini? 

Apakah kamu sudah menjaga lingkungan? 



Kerja Sama dengan Orang Tua 



Sampaikan kepada orang tuamu dampak yang terjadi jika tidak menjaga 
lingkungan. Buatlah rencana di keluargamu untuk lebih menjaga lingkungan. 


Subtema 3: Ayo Cintai Lingkungan tSTtK 







Hari ini kamu akan bermain kasti. Kamu pasti sudah tahu tentang permainan 
ini bukan? 


Bacalah teks berikut. 


Ayo Membaca 
























Permaman Kasti 


Permainan kasti merupakan salah satu permainan bola kecil. Permainan 
ini dimainkan oleh dua regu, yakni regu pemukul dan regu penjaga. Regu 
pemukul berusaha mendapat nilai dengan memukul bola, kemudian 
berlari mengelilingi lapangan. Sebaliknya regu penjaga berusaha 
menangkap bola serta mengalahkan regu pemukul. Regu yang terbanyak 
mengumpulkan nilai menjadi pemenang. 

Permainan sederhana ini dapat dimainkan di lapangan yang tidak begitu 
luas. Alat yang dibutuhkan dalam permainan kasti adalah bola kecil dan 
pemukul kayu. 


Perhatikan cara bermain kasti yang disampaikan oleh gurumu. Diskusikanlah 
kembali dengan temanmu bagaimana memainkannya. 

1. Bagaimana perasaanmu setelah bermain kasti? 

2. Keterampilan apa yang dibutuhkan dalam bermain kasti? 

3. Sikap apa yang dibutuhkan dalam bermain kasti? 


Ayo Menulis ^ 


Ambillah laporan hasil wawancaramu. Lanjutkan pekerjaanmu untuk 
membuat laporan. Setelah selesai, perlihatkan kepada teman sebelahmu. 
Mintalah masukan darinya. 


Bacalah kembali laporanmu setelah diperbaiki. Sampaikan kepada gurumu. 



Merawat tumbuhan dan 
hewan termasuk perilaku cinta 
lingkungan, Iho... 


Sudah beberapa bulan ini, lbu Siti 
mengeluhkan lahan kosong di belakang 
rumahnya yang tidak terawat. la bingung 
karena tidak mengetahui apa yang harus 
dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti 
pun mengusulkan untuk menanam tanaman 
di lahan kosong tersebut. lbu Siti langsung 
'tersenyum mendengar ide itu. 

Subtema 3: Ayo Cintai Lingkungan 4 







Menurutmu, tanaman apa ya, yang dapat ditanam di lahan kosong di rumah 
kita? Ayo, kita cari tahu. 


Ayo Membaca 



Lahan kosong yang tidakterawat membuat lingkungan kita menjadi kurang 
sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. 

Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan 
cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. 

Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan 
menyegarkan kembali lahan/tanah itu. 

Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan 
yang bermanfaat bagi kita, misalnya tanaman obat: kencur, kunyit dan jahe. 

lbu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami 
tanaman obat. 

Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat 
mereka. 

Simaklah informasi berikut. 


f 


Kencur 


Kencur merupakan salah 
satu jern's tanaman obat. 

Kencur sangat mudah 
untuk ditanam, dengan 
permukaan tanah yang 
tidak terlalu kering dan 
tidak terlalu basah, dan 
cukup terkena sinar 
matahan, tanaman kencur 
ini' bisa hidup dengan 
mudah. 

Kencur memi'li'ki banyak 
manfaat mengobati' 
berbagai macam penyakit, 
seperti influenza pada 
bayi, masuk angin, sakit 
kepala, batuk, 
dan 

keseleo. 



Kunyft 

Jahe _ 







Kunyit atau kurn'r 

Tanaman jahe telah lama 

merupakan salah 

dikenal dan tumbuh baik di 

satu jeni's tanaman 

negeri kita. Jahe merupakan 

rempah atau obat. 

salah satu rempah penting. 

Kunyit atau kurn'r i'm' 

Tanah yang digunakan 

biasanya dimanfaatkan 
oleh masyarakat kita 

untuk penanaman jahe 
tidak boleh tergenang. 

sebagai bahan bumbu 

Jahe memi'li'ki' banyak 

dalam masakan. 

manfaat, antara lain, 

Namun, ada juga yang 

bumbu masak, pemberi' 

memanfaatkan buah 

aroma dan rasa pada 

kunyit untuk kesehatan 

makanan, dan juga 

di'yakmi' mampu 

dapat memberi' efek rasa 

mengobati berbagai 

panas dalam perut. Oleh 

jern's penyakit. 

karenanya, jahe juga 

Kunyit sangat baik 
di'tanam saat awal 

digunakan sebagai bahan 
mi'numan penghangat 

musi'm hujan. 

tubuh. 

Penyinaran matahari' 

Selain itu, jahe juga banyak 

yang cukup dan tanah 

digunakan dalam i'ndustri' 

yang gembur dapat 

obat, minyak wangi, dan 

menambah kesuburan. 

jamu tradisional. 


Buku Si'swa SD/Ml Kelas IV 



























1. Tuliskan i'nformasi' penting yang kamu temukan dari bacaan tersebut. 

2. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong? Jelaskan. 

3. Berdasarkan informasi tadi, hal baik apa yang dapat kamu terapkan 
dalam kehidupan sehan'-hari? Jelaskan. 


Ayo Berdiskusf 



Mari' simak cerita petualangan berikut. 


Merawat Tumbuhan dan Hewan 

Siti mengingat pengalaman bersama 
teman-temannya ketika bertemu 
dengan PakJajak. Pak Jajak memiliki 
kebun dan peternakan. Si'ti pun 
mengajakayah ibunya berkunjung 
kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, 
Si'ti menemukan beberapa tanaman 
obat, di antaranya lengkuas, lidah 
buaya, dan si'ri'h. 



Di sana juga ada hewan ternak, 
yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak 
berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Si'ti juga melihat Pak Jajak 
menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena 
membantu kesuburan tanaman. PakJajak juga mengajak Siti melihat 
sapi-sapi yang sedang dimandikan. 


Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan 
peternakan Pak Jajak. la i'ngin segera berbagi cerita tersebut bersama 
teman-temannya di sekolah- 


Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, 
Si’ti’ semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan 
melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang 
dapat kamu lakukan. 

Menurutmu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, 
tumbuhan, dan hewan? 

Diskusikan dengan seorang temanmu contoh-contoh lain sikap mencintai 
lingkungan. 


Subtema 3: Ayo Cintai Lingkungan 









Tulislah hasil diskusimu pada peta pikiran di bawah ini! 



1 . 

2 . 

3. 

4. 


Tulislah apa saja yang telah kamu pelajari dari kegiatan hari ini. 
Manfaat apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? 
Mengapa kita harus merawat tumbuhan dan hewan? 
Bagaimana caramu mencintai lingkungan? 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



Berikan contoh sikap yang telah kamu lakukan dalam mencmtai lingkungan 
rumah dan sekolah. Diskusikan hal tersebut dengan orang tuamu. Sampaikan 
hasil diskusimu dengan gurumu. 


9 Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 















Ayo Mengamati 


Amatilah gambar berikut. 


mempunyai kewajiban 
menjaga lingkungan. Apa 
yang akan terjadi jika kita tidak 
melaksanakan kewajiban kita? 



Apa penyebab hal di 
atas? 


Apa penyebab hal di 
atas? 


Apa penyebab hal di 
atas? 


Dampak bagi 
lingkungan adalah: 

Dampak bagi 
masyarakat adalah: 

Tulis saranmu supaya 
hal ini tidak terjadi. 

J 


Dampak bagi 
lingkungan adalah: 

Dampak bagi 
masyarakat adalah: 

Tulis saranmu supaya 
hal ini tidak terjadi. 

_ J 


Dampak bagi 
lingkungan adalah: 

Dampak bagi 
masyarakat adalah: 

Tulis saranmu supaya 
hal ini tidak terjadi. 

V_ J 



V 





































Kesimpulan 

Apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan 


r 


"\ 


_ J 

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan 
berdampak... 

r N 


_ J 

Sekarang, amatilah lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temui 
mengenai kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. 

Kamu bisa melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di 
lingkunganmu. 

Tulislah fakta-fakta yang kamu temukan pada kolom berikut. 

\ 

Hal-hal yang dilakukan masyarakat. 

1. Membuang sampah pada tempatnya 


V 


J 


Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 











Dari fakta yang kamu temukan kelompokkan hal yang sudah baik dan hal 
yang belum baik. 


Hal yang sudah baik 

Hal yang belum baik 




Apa yang bisa kamu simpulkan. Apakah warga di sekitarmu sudah mencintai 
lingkungan? Jelaskan. 

r \ 


_ J 

Apa dampak dari tindakan yang dilakukan. 


_ J 

Tulislah saranmu. 


_ J 

Buatlah laporan hasil pengamatan kendaraan masyarakat dari' hasil 
pengamatanmu. 


Subtema 3: Ayo Cintai Lingkungan 














Menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga 
lingkungan kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. 




Ayo Mencoba 


Kamu telah membuat laporan pada pembelajaran 3. Sekarang, mintalah 
temanmu untuk mengomentan laporanmu. 


Saat mengomentari, perhatikan laporan yang baikyang sudah kamu pelajari 
di pertemuan sebelumnya. 


Edo pergi ke tempat penampungan sampah. la melihat data sampah yang 
ada di TPS tersebut. Ternyata, setiap minggunya TPS tersebut mengumpulkan 
2.350kg sampah. Jenis-jenis sampah yang ada di TPS adalah: 

Data Jenis Sampah TPS Suka Makmur 

Logam Plastik Rumah tangga Lain-lain 



Berdasarkan data di atas. 


Hitunglah taksiran berat sampah rumah tangga setiap minggu? 
Diskusikan dengan kelompokmu. 


~\ 


V 


J 




Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 







lngatkah kamu pada bilangan persen acuan. Bilangan-bilangan itu akan 
membantumu dalam melakukan penaksiran operasi persen. 

Misalkan 23% dari 2.400. 

Nilai 23% mendekati 25%. 

Jadi 25% dari 2.400. 

lngat bahwa 25% sama dengan l A. 

Cara menghitungnya 'Adari 2.400 hasilnya 600 kg. 

Berdasarkan data sampah TPS Suka Makmur. Hitunglah taksiran: 

1. Berat sampah rumah tangga setiap minggunya. 

2. Berat sampah plastik setiap minggunya. 

3. Berat sampah lain-lain setiap minggunya. 

4. Berat sampah plastik dan sampah rumah tangga. 

5. Selisih sampah logam dan sampah rumah tangga. 



p 


© 


• Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? 

• Apakah di tempat tinggalmu warga sudah menjaga lingkungan? 



Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya menjaga lingkungan. Diskusikan 
kegiatan apa lagi yang bisa kalian lakukan untuk menjaga lingkungan. 


Subtema 3: Ayo Cintai Lingkungan 



Ayo Mengamati 



Pada pertemuan sebelumnya kamu dan teman-temanmu telah membuat 
montase dengan tema mencintai lingkungan. Pamerkan montase tersebut 
di meja masmg-masing. Presentasikan hasil karyamu kepada teman satu 
kelompok secara bergiliran. 

Amati hasil karya teman-temanmu tersebut dan beri komentar sebagai 
bentuk apresiasimu. Tuliskan pada potongan kertas yang telah disediakan di 
setiap meja. 

Pilih salah satu hasil karya temanmu. Tulis apresiasimu atas hasil karya 
tersebut dengan menjavvab pertanyaan berikut. 

Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut? 















Apa makna yang terkandung dalam karya seni montase tersebut? 

r 


"\ 


_ J 

Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? 

\ 


_ J 

Menurutmu, bagian mana yang menarik dari karya tersebut? Mengapa? 

r \ 


_ J 

Apa saran yang ingin kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik 
lagi? 

\ 


V 


J 



Apa yang telah kamu lakukan 
sebagai wujud cinta terhadap 
lingkungan? 


Subtema 3: Ayo Cmtai' Li'ngkungan 
























Apakah yang telah kamu lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan? 
Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. 


r 




_ J 

Tukarkan jawabanmu dengan teman dan diskusikan perbedaan yang ada. 

" 'N 

Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam merupakan 

tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari 
hal yang kecil hingga yang besar. 

Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh 
manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang 
sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak 
tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. 

_____ J 

Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan 
kelestarian lingkungan? 

Sikap apa yang mencemni'nkan tidak mencintai lingkungan? 

Apa dri-dri warga yang mencintai lingkungan? 

Tuliskan cara pandangmu tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut pada 
diagram berikut. 





Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 


































Diskusikcin jawabanmu secara berkelompok. 



Apakah 

kamu masih ingat 
cara menaksir perkalian dan 
pembagian desimal? 

Ayo, berlatih agar pemahamanmu 
lebih baik lagi. 


Kamu telah mempelajari cara melakukan penaksiran untuk perkalian dan 
pembagian desimal. Tentu kamu masih ingat caranya. 

Tulis hal yang kamu ketahui tentang penaksiran perkalian dan pembagian 
desimal pada kolom berikut. 


r 




V. 


J 


Komunikasikan hal yang kamu tulis kepada teman satu meja. 

Kamu dapat saling menanyakan untuk hal yang i'ngin kamu ketahui lebih 
lanjut. 


Subtema 3: Ayo Cintai Lingkungan 










T 


Ayo Berlatih ^ 


Sering berlatih menyelesaikan soal-soal tentang penaksiran perkalian dan 
penjumlahan desimal akan membuat kamu semakin terampil. 

Ayo, selesaikan soal-soal berikut dengan teliti'. 

1. Hitunglah hasil penaksiran untuk soal berikut. 

a. 24,6 x 2,9 d. 150,2 : 5 

b. 19,4x4,8 e. 81,7:4 

c. 21,6 x 9,6 f. 60,1 : 6 

2. Seorang petani membajak sawah sejauh 50m. Kerbau petam' dibiarkan 
beri'stirahat setelah membajak setiap 4,9m. Taksirlah berapa kali kerbau 
tersebut beristirahat. 

r ^ 


_ j 

3. Seorang peternak mempunyai sebilah kayu dengan panjangnya 220,6cm. 
Peternak tersebut akan membagi kayu tersebut menjadi 10 potong sama 
panjang untuk membuat pintu kandang sapinya yang rusak. Taksirlah 
panjang setiap potongan. 


r 




_ J 

4. Berat 8 buah apel dengan ukuran yang sama besaradalah l,7kg. Taksirlah 
berat 1 buah apel. 

r N 












5. Buatlah soal cerita bertemakan a'ntai li'ngkungan tentang penaksiran hasil 
perkalian dan pembagian desimal. 


J 


Tukarkan soal yang kamu buat dengan teman satu meja. Jawablah soal 
tersebut. 

Diskusikan hasilnya bersama-sama. 



o 


e 


• Bagian mana yang sudah kamu paharm’ dengan baik? Jelaskan. 

• Bagian mana yang belum kamu paharm'? 

• Apakah hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari’? 

• Bagaimana perasaanmu selama belajar? 

• Apakah ada hal lain yang ingi’n kamu ketahui? 



Ceri'takan kepada orang tuamu tentang diagram mendntai lingkungan 
yang telah kamu buat di sekolah. Minta orang tuamu menuliskan komentar 
tentang ceritamu. 


Subtema 3: Ayo Cintai Lingkungan 








Apakah kamu masi’h ingat cara bermain kasti? Hari i’ni kamu dan teman- 
temanmu akan mempraktikkan kembali permainan kasti. Semakin sering 
berlati’h, tentunya akan membuat kamu semakin terampil dalam bermain. 

Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara 
memainkan permainan tersebut. 

Diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agardapat melakukan 
permainan dengan baiksecara berkelompok dan memenangkan 
pertandingan. 

Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. 


_ J 

Sekarang saatnya kamu bermain kasti. Perhatikan instruksi yang diberikan 
oleh gurumu. 

Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 





















Setelah selesai bermain kasti, diskusikan bagaimana kamu melaksanakan 
permainan hari ini dengan menjawab pertanyaan berikut. 

Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik? 

\ 


_y 

Apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? 

\ 


_ J 

Apa rencanamu agar lebih terampil dalam bermain kasti? 

\ 


Sebelumnya 
kamu telah menulis 
laporan tentang hasil 
wawancara. 

Ayo, presentasikan laporan 
tersebut dalam kelompok! 















T 


Ayo Berlatih ® 


Sebelumnya kamu telah menulis laporan tentang hasil wawancara yang telah 
kamu lakukan. 

Sekarang kamu akan mempresentasikan laporan yang telah kamu tulis dalam 
kelompok. 

Sebelum kamu melakukan presentasi, diskusikan dengan temanmu apa saja 
yang harus dipenuhi agar presentasi berhasil dengan baik. 

Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. 

r \ 


_ J 

Presentasikan laporan yang telah kamu tulis setelah mendiskusikan dengan 
guru apa saja yang perlu diperhatikan ketika melakukan presentasi. 



Kamu telah membuat 
diagram frayer tentang 
mencintai lingkungan pada 
pertemuan sebelumnya. 

Ayo, ceritakan isi diagram 
tersebut! 


Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 










Sebelumnya kamu telah menuliskan pada diagram frayer tentang mendntai 
lingkungan. 

Pada diagram tersebut kamu menuh'skan: 

• Contoh sikap menci'ntai lingkungan. 

• Bukan contoh sikap mencintai h'ngkungan. 

• Ciri-dri perilaku yang mencintai lingkungan. 

• Kesimpulan. 

Ceritakan diagram frayer tersebut dalam kelompok. 

Kamu dan teman dalam satu kelompok dapat menanyakan berbagai 

pertanyaan kepada teman yang bercerita untuk menjawab rasa ingin 
tahumu. 



o 


O 


Setelah belajar selama satu pekan, renungkanlah! 

Hal-hal penting apa saja yang kamu pelajari dalam satu pekan ini? 

Apa manfaat pelajaran tersebut untuk di'rimu, orang lain dan lingkungan? 
Nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? 



Presentasikan laporan hasil wawancara yang telah kamu buat kepada 
orang tuamu. Minta orang tuamu memberikan komentardan saran tentang 
presentasimu. 


Subtema 3: Ayo Cintai Lingkungan 


EVALUASI 


o 

1. Sebutkan dri-dri pertanyaan yang baik untuk wawancara. Berikan contoh. 

r n 


_ j 

2. Sikap dan keterampilan apa saja yang diperlukan ketika melakukan 
wawancara? 

r \ 


_ J 

3. Mengapa kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan? 
Jelaskan. 


_ J 

4. Apa hak dan kewajiban kita terhadap hewan? Jelaskan. 


_ J 

5. Apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan langka? 

'N 


V 


J 


3 


9 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 





















6. Kelompokkan hewan-hewan yang kamu ketahui berdasarkan karakteristik 
tempat hidupnya. 

\ 


_ / 

7. Taksirlah hasil perkalian dan pembagian pecahan berikut. 

a. 4^x3| = 

b. 3^ x 1 \ = 

D 6 

c 5—■3-= 
d. 10^:4| = 

Perhatikan tabel perolehan hasil tangkapan ikan 3 nelayan berikut setelah 
ditimbang: 


Nama 

Berat lkan 

Pak Usman 

13,9 kg 

Pak Asep 

22,2 kg 

Pak Rahmat 

25,4 kg 


8. Taksirlah berat ikan yang diperoleh Pak Usman dan Pak Asep jika 
digabungkan. 


\ 


J 


V. 


Subtema 3: Ayo Cmtai' Lingkungan 















9. Taksirlah berat ikan yang diperoleh Pak Asep dan Pak Rahmat jika 
digabungkan. 

r N 


_ J 

lO.Taksirlah berat seluruh ikan. 

r N 


_ J 

11. Taksir selisi'h berat ikan Pak Rahmat dan Pak Usman. 


_ J 

12.Taksir selisi'h berat ikan Pak Rahmat dan Pak Asep. 


_ J 

13.Taksir selisi'h berat ikan Pak Usman dan Pak Asep. 


V 


J 


Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 



















